WikipediA 


Bahasa Mpur 


Mpur atau Amberbaken (juga dikenal dengan nama 
Kebar, Ekware, dan Dekwambre), adalah salah satu 
bahasa di Papua Barat. Bahasa ini tidak berkerabat dekat 
dengan bahasa apa pun. Meski Ross (2005) 
mengelompokkannya ke dalam rumpun bahasa Papua 
Barat berdasarkan kesamaan kata gantinya J 1 
Ethnologue dan Glottolog mengelompokkannya sebagai 
bahasa isolat. 

Referensi 


1 a a h Amberbaken (http://www.ethnologue.com/la 
nguage/akc) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

2. A a b Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Mpur". Glottolog 
4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute for the 
Science of Human History. 

Kepustakaan 



Amberbaken 


Mpur 

Dituturkan di 

Papua 

Wilayah 

Pesisir utara Semenanjung 
Doberai 

Penutur 

tak diketahui (7.000; versi 

bahasa 

1993)W 

Rumpun 

bahasa 

Papua Barat ? 


■ Amberbaken 

Dialek 

Sirir 


Aji w 


Kode bahasa 

ISO 639-3 

akc 

Glottolog 

mpurl239 (http://glottolog.o 


rg/resource/languoid/id/mpur 


1239) Pl 


■ Ross, Malcolm (2005). "Pronouns as a preliminary diagnostic for grouping Papuan languages". 
Dalam Pawley, Andrew; Attenborough, Robert; Hide, Robin; Golson, Jack. Papuan pasts: 
cultural, linguistic and biological histories of Papuan-speaking peoples. Canberra: Pacific 
Linguistics. hlm. 15-66. ISBN 0858835622. OCLC 67292782. 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Mpur&oldid=15042938" 


Halaman ini terakhir diubah pada 3 Mei 2019, pukul 11.31. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 




























